WikipediA 


Bahasa Pangasinan 


Bahasa Pangasinan (Salitan Pangasinan) adalah bahasa 
resmi di provinsi Pangasinan di wilayah barat-tengah 
pulau Luzon di sekitar pesisir Teluk Lingayen . Ini adalah 
salah satu bahasa yang penuturnya paling banyak di 
Filipina . 

"Pangasinan" adalah nama dari bahasa, etnis, dan 
provinsi. Bahasa Pangasinan, yang juga dikenal dengan 
nama Spanyol-nya Pangasinense, dituturkan oleh orang 
Pangasinan . Bahasa ini juga dituturkan di provinsi- 
provinsi tetangga seperti Tarlac, La Union , Zambales , 
Benguet , dan Nueva Ecija dan oleh diaspora Pangasinan 
di Amerika Serikat . 

Contoh 

1. Saya - siak, ak 

2. kamu (singular) - sika, ka 

3. dia - sikato (he/she), kato 

4. kami - sikami, kami, mi, sikatayo, tayo, sikata, ta 

5. kamu (plural) - sikayo, kayo, yo 

6. mereka - sikara (sika ira) 

7. ini - aya 

8. itu - atan 

9. di sini - dia 

10. ada - diman, ditan 

11. siapa - siopa, sio, si 

12. apa - anto 

13. dimana - iner 

14. kapan - kapigan, pigan 

15. bagaimana - pano, panonto 

16. tidak - ag, andi, aleg, aliwa 

17. semua - amin 

18. banyak - amayamay, dakel 

19. beberapa - pigara (piga ira) 

20. lainnya - arom 

21. satu - isa, sakey 

22. dua - dua, duara (dua ira) 

23. tiga - talo, talora (talo ira) 

24. empat - apat, apatira (apat ira) 

25. lima - lima, limara (lima ira) 

26. besar - baleg 

27. panjang - andokey 



Pangasinan 

Bahasa Pangasinan 

Salitan Pangasinan 

Dituturkan di Filipina 

Wilayah 

Region liocos dan Central 

Luzon 

Etnis 

Pangasinan 

Penutur 

tak diketahui (120 juta; versi 

bahasa 

1990 census)W 

9th most spoken native 
language in the PhilippinesPi 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 


■ Melayu-Polinesia 


■ Filipina 


■ Utara Filipina 


■ Luzon Utara 


- Cordillera Tengah- 


Selatan 


■ Cordillera Selatan 


■ Pangasinic 


■ Pangasinan 

Sistem 

Latin; 

penulisan 

Dahulu ditulis dengan huruf 
Baybayin 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Bahasa daerah di Filipina 

Diatur oleh 

Komisyon sa Wikang Filipino 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

pag 

ISO 639-3 

pag 

Glottolog 

pangl290 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/pang 


1290)P] 

Linguasfer 

31-CGA-f (http://linguaspher 


e.info/?page=linguascale&lin 
guacode=31-CGA-f) 










































28. luas - maawang, malapar 

29. tebal - makapal 

30. berat - ambelat 

31. kecil - melag, melanting, tingot, daiset 

32. pendek - melag, melanting, tingot, antikey, 
kulang, abeba 

33. sempit - mainget 

34. kurus - mabeng, maimpis 

35. perempuan - bii 

36. pria (pria dewasa) - laki, bolog 

37. pria (jenis kelamin) - too 

38. anak - ogaw 

39. istri - asawa, kaamong 

40. husband - asawa, kaamong 

41. ibu - ina 

42. ayah - ama 

43. binatang - ayep 

44. ikan - sira, ikan 

45. burung - manok, siwsiw (ayam) 

46. anjing - aso 

47. kutu - koto 

48. ular - oleg 

49. cacing - biges (cacing parasit), alumbayar (cacing tanah) 

50. pohon - kiew, tanem (plant) 

51. hutan - kakiewan, katakelan 

52. batang - bislak, sanga 

53. buah - bunga 

54. biji - bokel 

55. daun - bolong 

56. akar - lamot 

57. kulit phon - obak 

58. bunga - bulaklak, rosas 

59. rumput - dika 

60. tali - singer, lubir, taker 

61. kulit - baog, katat 

62. daging - laman 

63. darah - dala 

64. tulang - pokel 

65. gemuk (n.) - mataba, taba 

66. telur - iknol 

67. tanduk - saklor 

68. ekor - ikol 

69. bulu - bago 

70. rambut - buek 

71. kepala - olo 


Wilayah dimana bahasa Pangasinan dituturkan 





72. telinga - layag 

73. mata - mata 

74. hidung - eleng 

75. mulut - sangi 

76. gigi - ngipen 

77. lidah - dila 

78. kuku jari - koko 

79. kaki - sali 

80. tungkai - bikking 

81. lutut - pueg 

82. tangan - lima 

83. sayap - payak 

84. perut - eges 

85. isi perut - pait 

86. leher - beklew 

87. punggung - beneg 

88. payudara - pagew, suso 

89. jantung - puso 

90. hati - altey 

91. minum - inom 

92. makan - mangan, akan, kamot 

93. mengigit - ketket 

94. menghisap - sepsep, suso 

95. meludah - lutda 

96. muntah - uta 

97. pukul - sibok 

98. breathe - engas, ingas, dongap, linawa, anges 

99. laugh - elek 

00. lihat - nengneng 

01. dengar - dengel 

02. tahu - amta, kabat 

03. berpikir - nonot 

04. senyum - angob 

05. takut - takot 

06. tidur - ogip 

07. hidup - bilay 

08. mati - onpatey, patey 

09. membunuh - manpatey, patey 

10. bertarung - laban, kolkol, bakal 

11. berburu - managnop, anop, manpana, manerel (catch) 

12. mencuci - oras 

13. menyapu - ponas 

14. menarik - goyor 

15. mendorong - tolak 

16. melempar - topak 



17. dasi - singer 

18. matahari - agew, banua 

19. bulan - bulan 

20. bintang - bitewen 

21. air - danum 

22. hujan - uran 

23. sungai - ilog, kalayan 

24. danau - ilog, look 

25. laut - dayat, laot 

26. garam - asin 

27. batu - bato 

28. pasir - buer 

29. sampah - dabok 

30. bumi - dalin 

31. awan - lorem 

32. kabut - kelpa 

33. langit - tawen 

34. angin - dagem 

35. salju - linew 

36. es - pakigtel 

37. asap - asiwek, asewek 

38. api - apoy, pool (kobaran api), dalang (nyala api) 

39. abu - dapol 

40. bakar - pool, sinit 

41. jalan - dalan, basbas (path) 

42. gunung - palandey 

43. merah - ambalanga, pula 

44. hijau - ampasiseng, pasiseng 

45. kuning - duyaw 

46. putih - amputi, puti 

47. hitam - andeket, deket 

48. malam - labi 

49. hari - agew 

50. tahun - taon 

51. panas - ampetang, petang 

52. dingin - ambetel, betel 

53. penuh - napsel (napesel), napno (napano) 

54. baru - balo 

55. tua - daan 

56. baik - duga, maong, abig 

57. jahat - aliwa, maoges 

58. busuk - abolok, bolok 

59. kotor - maringot, dingot, marutak, dutak 

60. lurus - maptek, petek 

61. bulat - malimpek, limpek, tibokel 



62. tajam - matdem (matarem), tarem 

63. empuk - palanas, patad, patar 

64. basah - ambasa, basa 

65. kotor - amaga, maga 

66. jatuh - arawi 

67. kanan - kawanan 

68. kiri - kawigi 

69. di dalam - ed 

70. dengan - iba 

71. dan - tan 

72. jika - no 

73. karena - ta, lapu ed 

74. nama - ngaran 

Referensi 

1. ^ Pangasinan (http://www.ethnologue.com/language/pag) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Philippine Census, 2000. Table 11. Household Population by Ethnicity, Sex and Region: 2000 

3. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Pangasinan". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Pangasinan&oldid=12185213" 


Halaman ini terakhir diubah pada 23 Januari 2017, pukul 05.33. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





